WikipediA 


Bahasa Belanda Mohawk 


Bahasa Belanda Mohawk adalah kreol bahasa Belanda 
yang pernah dituturkan di kawasan sekitar Sungai 
Mohawk di Albany, New York, pada abad ke-17. Pada 
puncak kejayaan koloni Belanda Baru, terdapat 18 bahasa 
yang dituturkan di wilayah tersebut J 1 ' Para pemukim 
Belanda sering kali melakukan kawin campur dengan 
perempuan setempat, terutama perempuan dari suku 
Mohawk yang merupakan sekutu Belanda/ 2 ^ Keturunan 
mereka tersebar di wilayah Konfederasi Iroquois dan 
Belanda dan membentuk kreol dari bahasa Belanda dan 
Mohawk. 

Bahasa ini punah pada abad ke-20j 3 ^ Namun, satu lagu 
nina bobo dalam bahasa Belanda Mohawk telah terekam 
sebagai bagian dari penelitian Kamus Bahasa Inggris 
Regional Amerika (dari menit 4:28 di pranala here (http:// 
digicoll.library.wisc.edu/AmerLangs/data/audio/MmBib/DARE2/llxx/reference/1174-Sl_NY194r.mp4)). 

Lihat pula 

■ Bahasa Belanda Jersey 

Referensi 


1. A A History of the Schenectady Patent in the Dutch and English Times, by Jonathan Pearson, 
Junius Wilson MacMurray. Published 1883 by Munsell's Sons, Schenectady, NY. Original from 
Harvard University, digitized May 10, 2007. 

2. A http://threerivershms.com/mohawkdutch.htm The Mohawk Dutch and the Palatines 

3. A Sijs, Nicolien van der (2009) Cookies, coleslaw, and Stoops. The influence of Dutch on the 
North American languages Amsterdam: Amsterdam University Press, hlm.36 


Bahasa Belanda Mohawk 

Dituturkan di 

Belanda Baru 

Wilayah 

Amerika Utara 

Punah 

Tidak diketahui; kemungkinan 
akhir abad ke-19 hingga awal 
abad ke-20 

Rumpun 

bahasa 

Kreol Belanda-Mohawk 

■ Bahasa Belanda Mohawk 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

Tidak ada (mis) 

Glottolog 

Tidak ada 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Belanda_Mohawk&oldid=16737746" 


Halaman ini terakhir diubah pada 22 Maret 2020, pukul 11.15. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
























